WikipediA 

Bahasa Ossetia 


Bahasa Ossetia (Dalam bahasa Ossetia: Mponay, Ironau ) 
adalah sebuah bahasa Iran yang dipertuturkan di Ossetia, 
sebuah wilayah di kaki pegunungan Kaukasus di 
perbatasan Rusia dan Georgia. 

Wilayah yang di Rusia disebut Ossetia Utara-Alania (ibu 
kota: Vladikavkaz), sementara di Georgia disebut Ossetia 
Selatan (ibu kota: Tskhinvali). Para penutur bahasa 
Ossetia jumlahnya sekitar 500.000, 60 persen tinggal di 
Alania, dan 15 persen di Ossetia Selatan. 

Bahasa Ossetia, bersama dengan bahasa Tati-Persia dan 
Talyshi adalah salah satu bahasa utama masyarakat Iran 
(bahasa-bahasa Irani) dengan cukup banyak pemakainya 
di daearh Kaukasus. Bahasa ini adalah turunan dari 
bahasa yang dipakai oleh Alans, sebuah kelompok di 
lingkungan masyakat Sarmatia yang nomadik. Bahasa itu 
dipercaya menjadi satu-satunya turunan dari bahasa 
Sarmatia yang selamat. 

Ada dua dialek penting dalam bahasa ini: Iron dan Digor 
— dialek yang pertama adalah dialek yang paling banyak 
digunakan. Bahasa tulis Ossetia bisa dengan mudah 
dikenali karena penggunaan huruf ce, sebuah huruf yang 
tidak ditemukan dalam bahasa-bahasa lain yang 
menggunakan huruf Sirilik. Dialek ketiga dari Ossetia 
adalah Yassik, dulu digunakan di Hungaria. 



Ossetia 

1/1 poH aeB3ar Iron avzag 

Dituturkan di 

Rusia, Georgia, Turki 

Wilayah 

Ossetia Utara, Ossetia Selatan 

Penutur 

~ 500,000 (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Bahasa Indo-Eropa 


Bahasa Indo-lran 

Bahasa Iran 

Timur-Laut 


Ossetia 


Status resmi 

Bahasa 

Ossetia Utara (subyek federal 

resmi di 

Rusia) 

Diatur oleh 

- 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

os 

ISO 639-2 

oss 

ISO 639-3 

- 


«'u. i rv«»«j 


Bentuk sastra bahasa ini memiliki 35 fonem — 
26 konsonan, 7 vokal dan 2 diftong. 

Huruf Sirilik (sejak tahun 1937): A/a, /E/ae, B/6, 
B/b, T/r, Tt/rt, J\/p, k, Pp/pp, E/e, E/e, 
)K/>k, 3/3, H/h, H/h, K/k, Kb/kb, JI/ji, M/m, H/h, 
O/o, n/n, HbAtb, P/p, C/c, T/t, Tb/tb, Y/y, O/cjp 
X/x, Xb/xb, I)/p, IfB/pB, M/m, Mb/mb, IH/ui, II)/ 
m, T>/b, BI/bi, B/b, 3/a, KD/fo, H/n. 

Hu mf Latin (1923-1937): A/a, JEJs, B/b, C/c, 
C/c, D/d, E/e, F/f, G/g, H/h, I/i, J/j, K/k, L/l, 
M/m, N/n, O/o, P/p, Q/q, R/r, S/s, S/s, T/t, U/u, 
V/v, X/x, Y/y, Z/z, Z/z 


HinonliiHi «chigomdzinad se'fsinyl basi n. 

Birah artarj tarrsy. 

Birehy mard qrp nikxmxn vxjjy. 

Hirnh kuy n a» uaid. uar d tijjau dxr nx tjseuid. 

Biraluen sichy mcqq xudyu. 

I3i raeha*j xejneg da*r tasrsy. 

Biradiau kuy fyr xfsxst, kuy fyr stonp. 

Birieby jro khaeitae afssdyuc. 

Bira*li joi \a‘sia* ju> carimpj kafidy. 

Hirrehaej Ci tarsy, uj qxdmse nx cwuy. 

Birah Lirxgxjttx nvjjary, aflenuBj jx inyggag cybyr u. 


b6$ 


Teks Ossetia dari sebuah buku yang diterbitkan pada 
1935. Bagian dari sebuah daftar alfabetis dari kumpulan 
nasihat. Huruf Latin 


Selama beberapa waktu tulisan Georgia digunakan di Ossetia 
Selatan. 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Ossetia 


Pranala luar 




































(Rusia) Sejarah penulisan bahasa Ossetia dan sebuah tabel aksara lengkap (http://lingvo.oseti 
a.ru/alfabeto.html) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Ossetia&oldid=14372256" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 01.07. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




